Iman kepada perjumpaan dengan Allah 


Semua makhluk akan kembali kepada Allah, kepadanya tempat kembali, ini adalah rukun 
mendasardari iman kepada Allah, ia termasuk rukun iman, di antara rukun iman: iman kepada 
hari akhir, Nabi kita pernah ditanya oleh Jibril -alahissalam-, di hadapan para sahabatnya ketika 
mengajar mereka, tentang rukun iman, beliau menjawabnya: &"Engkau beriman kepada Allah, 
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan engkau beriman kepada takdiryang 
baik dan yang buruk (H.R.Muslim). 

https://www.with-allah.com/id/iman-kepada-perjumpaan-dengan-allah 


www.with-allah.com/id 



